KOTA LANGSA PEMERINTAH KOTA LANGSA 


PANITIA SELEKSI TERBUKA 
gd PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 


IN Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 9 Telp. (0641) 20295 Fax. (0641) 217 19Langsa. 
Website : www.bkpsdm.langsakota.go.id, Email : bkpp.langsa@gmail.com 


PENGUMUMAN 
NOMOR : 02/PANSEL/VII/2022 


SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 


Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah 
Kota Langsa Tahun 2022 dengan ini diberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota se-Aceh untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi terbuka 
dengan ketentuan sebagai berikut : 


A. FORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG AKAN DIISI SBB : 
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik Sekretariat Daerah Kota 
Langsa; 
b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa; 
c. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa. 
B. PENDAFTARAN 
Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 8 s/d 18 Juli 2022 pada hari dan jam kerja mulai 
pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB; 


C. PERSYARATAN PENDAFTARAN, KETENTUAN PENDAFTARAN DAN KETENTUAN 
LAIN-LAIN dapat dilihat pada wibeside : www.bkpsdm.langsakota.go.id; dan pada 
Papan Pengumuman di Sekretariat PANSEL (Kantor BKPSDM Kota Langsa). 


Langsa, 7 Juli 2022 
PANITIA SELEKSI TERBUKA 
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
KOTA LANGSA 
KETUA, 


dto. 
Ir. SAID MAHDUM MAJID 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19650204 199403 1 003 


